WikipediA 

Bahasa Temuan 


Bahasa Temuan, juga disebut Benua dan Niap, adalah 
salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu-Polinesia 
yang dituturkan di Malaysia. Penuturnya berjumlah 22 
162 orang (2003 COAC). Mereka tinggal di paruh selatan 
Semenanjung Melayu, di negara bagian Johor, Negeri 
Sembilan, Pahang dan Selangor. 

Ada yang menganggap bahwa bahasa Temuan termasuk 
rumpun bahasa Austro-Asiatik. 


Pranala luar 


(Inggris) Bahasa Temuan (http://www.ethnologue.com/sh 
ow_language.asp?code=tmw) di Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Temuan&oldid=15570830" 



Bahasa Temuan 

Dituturkan di Malaysia 

Penutur 

22 162 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

- Melayu-Polinesia (MP) 


- Melayu-Sumbawa 


■ Utara dan Timur 


■ Melayik 


■ Melayu 


■ Bahasa Temuan 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

tmw (B) 

tmw (T) 

ISO 639-3 

- 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.24. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























